Buku Ajar 


APRESIASI 
PROSA 
INDONESIA 


Dina Ramadhanti, M.Pd. 


Penerbit Deepublish 
Bekerjasama dengan 
STKIP PGRI Sumbar Press 


- —T55— TEST Lengkapnya di . 


BUKU AJAR 
APRESIASI PROSA 
INDONESIA 


-ii- 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


UU No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta 

Fungsi dan Sifat hak Cipta Pasal 2 

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak 
Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul 
secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi 
pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 


Hak Terkait Pasal 49 

1. Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang 
pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau 
menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya. 


Sanksi Pelanggaran Pasal 72 

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (2) 
dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) 
bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), 
atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, 
atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran 
Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 


- iii - 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Dina Ramadhanti, M.Pd. 


BUKU AJAR 
APRESIASI PROSA 
INDONESIA 


(@eepublish 


glorify and develop the intellectual of human's life 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


9 


deepublish | publisher 


Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman 
Jl.Kaliurang Km.9,3 - Yogyakarta 55581 
Telp/Faks: (0274) 4533427 
Website: www.deepublish.co.id 
www.penerbitdeepublish.com 
E-mail: deepublish@ymail.com 


Katalog Dalam Terbitan (KDT) 


RAMADHANTI, Dina 
Buku Ajar Apresiasi Prosa Indonesia /oleh Dina Ramadhanti.--Ed.1, Cet. 1-- 
Yogyakarta: Deepublish, Januari 2016. 


xiii, 165 hlm. Uk:14x20 cm 
ISBN 978-602-401-148-2 


1. Prosa 1. Judul 
183 
Hak Cipta 2016, Pada Penulis 


Desain cover : Unggul Pebri Hastanto 
Penata letak : Cinthia Morris Sartono 


PENERBIT DEEPUBLISH 
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA) 
Anggota IKAPI (076/DIY/2012) 
Copyright O 2016 by Deepublish Publisher 
All Right Reserved 


Isi diluar tanggung jawab percetakan 


Hak cipta dilindungi undang-undang 
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau 
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini 
tanpa izin tertulis dari Penerbit. 


Ne 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


KATA PENGANTAR 


Syukur Alhamdulillah, penulis sampaikan kepada 
Allah  Subhanawataala yang telah memberikan 
kesempatan kepada penulis untuk menyesaikan buku 
ini. Buku ini disusun dalam rangka membantu 
mahasiswa memahami materi perkuliahan pada mata 
kuliah Apresiasi Prosa Indonesia. Buku ini disusun 
sesuai materi perkuliahan yang terdiri atas sembilan 
Bab. Bab I hakikat prosa fiksi, bab II alur dan 
pengaluran, bab III tokoh dan penokohan, bab IV latar 
cerita, bab V sudut pandang dan pusat pengisahan, bab 
VI tema dan amanat, tema VII gaya bahasa, bab VIII 
pendekatan analisis fiksi, dan bab IX analisis fiksi 
tinjauan — struktural. Materi dalam buku ini 
dikembangkan berdasarkan rancangan perkuliahan 
semester dalam mata kuliah Apresiasi Prosa Indonesia. 

Mata kuliah Apresiasi Prosa Indonesia ini diisi 
dengan pembahasan tentang pengetahuan dan teori 
yang berkaitan dengan karya sastra berbentuk fiksi/ 
prosa. Mahasiswa dituntut untuk mampu mengapresiasi 
karya sastra dengan cara menganalisis karya dari segi 
bentuk, isi, dan bahasa untuk semua jenis karya fiksi 
yang berkembang dari masa ke masa. Panduan analisis 
karya sastra sesuai pendekatan analisis fiksi yang 
dikembangkan Muhardi dan Hasanuddin dalam bukunya 
Prosedur Analisis Fiksi. Secara lebih khusus, mahasiswa 
dituntut untuk mampu menelaah karya dari segi struktur 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


karya atau unsur yang membangun karya mulai dari 
alur, tokoh, latar, sudut pandang, tema dan amanat 
serta hal-hal lain yang berkaitan dengan karya. 

Mengkaji sastra berarti memahami hal-hal yang 
terdapat dalam karya sastra sehingga pembaca dapat 
memahami kisah dan peristiwa yang disajikan dalam 
karya sastra. Melalui karya sastra, pembaca dapat 
belajar dan memetik hikmah dari peristiwa dan cara 
tokoh menyelesaikan permasalahan yang dialami. Untuk 
dapat mengapresiasi karya sastra, pemahaman akan 
teori unsur pembangun karya fiksi menjadi penting dan 
hal ini ditawarkan dalam mata kuliah Apresiasi Prosa 
Indonesia. 

Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada 
pihak-pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. 
Kepada kedua orangtuaku, Amel Edi dan Emil Yenti, 
Kakakku Diyan Permata Yanda, kedua adikku Rizki 
Nofriadi dan Azilaturrahmi Ardiyanti. Kepada rekan- 
rekan dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan 
Sastra Indonesia STKIP PGRI Sumatera Barat. 

Buku ini masih jauh dari sempurna. Kritik yang 
sangat membangun, sangat penulis harapkan demi 
kesempurnaan penyusunan buku ajar di masa yang 
akan datang. Semoga buku ini bermanfaat bagi 
mahasiswa yang mengambil mata kuliah Apresiasi Prosa 
Indonesia. 

Padang, Desember 2014 


Penulis 


- vii - 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


DAFTAR ISI 


KATA PENGANTAR ie raanannanea nana nana vi 
DAFTARIISI sesasesisinasean nee banana ian nmmn hana Basama viii 
BAB I HAKIKAT PROSA FIKSI .......ooooooenanaan 1 
A. CAPAIAN BELAJAR (LEARNING OUTCOME) 
KOMPETENSI TERKAIT DENGAN KKNI... 1 
B. MATERI wa 2e51etntetie anne nee kane Rana Na UN NN RN BR 1 
1 Pengertian Apresiasi dan Prosa Fiksi ......... 1 
2 Aspek/Ciri Penanda Prosa Fiksi................. 5 
5 Perbedaan Fiksi dengan Nonfiksi .............. 7 
4. Bentuk-bentuk Prosa FIKSi ............. 9 
5. Jenis-jenis FIKSI............ooooc 15 
6 FUNGSI FIKSI. (unnes 25 
7 Unsur Pembangun FIKSi.........J. 25 
8 SIMPUJAN «(as i0n anne ane emas nana 28 
Cc RANCANGAN TUGAS... Wo. 29 
1 Tujuan Pemberian Tugas... 29 
2 Uraian TUGAS .......oooocoooooooooooooo. 29 
3. LUAKAN Veden beta das en an an as ana na bea Na Nae Asasi 30 
4 Kriteria Penilaian...............e 30 
5 Rubrik Penilaian.............. 30 
BAB II ALUR DAN PENGALURAN.. oo 52 
A. CAPAIAN BELAJAR (LEARNING OUTCOME) 
KOMPETENSI TERKAIT DENGAN KKNI... 52 
B MATERI ..cococooorocecenenenenenananananananananananananan 52 
1. Hakikat Alur dan Pengaluran/Plot 
dani PIOLING sesennin smua akbns an katamu 32 
2. Struktur Alur/Plot .........onna 354 
3. Kaidah-Kaidah Alur/Plot............. 39 
- viii - 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BAB III 


4. Fungsi Alur/PIOt........ooocooo.mo.oooo 40 


5. Jenis-jenis Alur/Plot...........o. 40 
6. Hubungan Alur dengan Unsur Cerita 

LAN At ab en eten ea ena ANN Ann 143 
SIMPULAN ke 0oka0o kesana bana bass nsanaaan Z1 
RANCANGAN TUGAS oom 45 
1 Tujuan Pemberian Tugas............... 45 
2. Uraian. TUGAS mass se ioesisu nenen nanas 45 
5. LATAN eeses ea ibena kotamu angen asa Naa uas 146 
4 Kriteria Penilaian ..............JJ 146 
5 Rubrik Penilaian untuk Laporan 

BACAAN essen in sana sena mua suasa 146 
TOKOH DAN PENOKOHAN oo 148 
CAPAIAN BELAJAR (LEARNING OUTCOME) 
KOMPETENSI TERKAIT DENGAN KKNI ............. 18 
MATERI H 55155 teen aa enam 148 
1 Hakikat Tokoh dan Penokohan............... 148 
2. Jenis-jenis TOKOh..........oo. 50 
5. Teknik Pelukisan Tokoh ............. 54 
4 Penunjukan dan Pengembangan 

AK te an PN an aa DI 63 
5. Hubungan Tokoh dengan Unsur 

Cerita Lainnya ........ooooo 64 
6. Format Inventarisasi Penentuan 

Tokoh Cerita ...........J.oben 64 
SIMPULAN ..o.oooooocecaanananananananananananananan 65 
RANCANGAN TUGAS oo. 66 
1 Tujuan Pemberian Tugas................ 66 
Di Uraian TUGAS ........o.oanan 67 
3. LUATAN .....oooWoone near 67 
4 Kriteria Penilaian ..............Jkh 67 
5 Rubrik Penilaian untuk Laporan 

BACAAN..sesinssannenserann en eannanannaanensaNoan anna 67 

-ix- 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BAB IV LATAR CERITA... 69 


A. CAPAIAN BELAJAR (LEARNING OUTCOME) 
KOMPETENSI TERKAIT DENGAN KKNI ............. 69 
B MATERI 5seses cenentenen anne enn aan ana Un aa 69 
1 Hakikat Latar... 69 
2. Pendeskripsian Latar .............. 70 
3. Jenis-jenis Latar..............oo 75 
4 Fungsi Latar esis se sein snsunebnnntan aan 75 
5 Hubungan Latar dengan Unsur 
Cerita Lainnya... 79 
6. Format Inventarisasi Penentuan 
Latar CErita. ne oestana eta benni Kebannsa as 80 
Cc SIMPULAN......ocooocoWooocoooooooo 80 
D RANCANGAN TUGAS... 81 
1 Tujuan Pemberian Tugas............... 81 
2. Uraian TUGAS isian toeandenwnmeakesananaanas 81 
5. LUArAN oom 82 
4 Kriteria Penilaian............... 82 
5 Rubrik Penilaian untuk Laporan 
BACAAN diss nnesenonanns asn saman awan sana sana anna 82 


BAB V SUDUT PANDANG DAN PUSAT 


PENGISAHAN. css 84 

A. CAPAIAN BELAJAR (LEARNING OUTCOMEB) 
KOMPETENSI TERKAIT DENGAN KKNI... 84 
B MATERI 32325 251inisi nnti aaaana 84 
1. Pengarang, Penyalin, dan Pencerita......... 84 

2, Batasan Sudut Pandang dan Pusat 
PengisSahan ........oocoooooooooo.ooooo 87 
3. Jenis-jenis Sudut Pandang ...................... 89 
4. Teknik Penceritaan..............o. 90 

5. Waktu Cerita dan Waktu 
PEN CEritAAN. don dane bkan em sn emenani amdal 91 

-x- 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BAB VI 


6. Format Inventarisasi Penentuan 
Sudut Pandang dan Pusat 


Pengisahan dalam Cerita........................ 93 
SIMPULAN “oom 93 
RANCANGAN TUGAS... 94 
1 Tujuan Pemberian Tugas................ 94 
Die Uraian TUGAS ........o.oomanaan 94 
3. Pa aa aa Na 95 
4 Kriteria Penilaian ..............Jkk 95 
5 Rubrik Penilaian untuk Laporan 

BACAAN. ia nnn id nanse nasa an anna nan Manna maan ana 95 
TEMA DAN AMANAT “coco coaaa 97 
CAPAIAN BELAJAR (LEARNING OUTCOME) 
KOMPETENSI TERKAIT DENGAN KKNI ............. 97 
MATERI Mere ena Galatama 97 
1. Hakikat Tema... 97 
Dia FUNGSI TEMA.» den enakan nasa nann nana Kadukaaaa 98 
3. Jenis-jenis Tema dan 

Perwujudannya.........oo 99 
4. Cara Menentukan Tema ...........J.o. 103 
5. Hubungan Tema dengan Unsur 

Cerita LAIN o.dowossssu ssi snsanaanans 104 
6. Amanat Cerita ............o.ooooo 105 
7. Format Inventarisasi Penentuan 

AM na KN Pn PN PN TT 107 
SIMPULAN 22150 2es010 ses acer ta ena menanamkan 107 
RANCANGAN TUGAS... oo. 108 
1 Tujuan Pemberian Tugas.................... 108 
Di Uraian TUGAS ........ooonaaaan 108 
3. LUArAN Mrs sisa Anas anon nan Oa aka ainaka 109 
4 Kriteria Penilaian .............Jok 109 
5 Rubrik Penilaian untuk Laporan 

BACAAN..iesins sa wnen ses snnanannannnennsunnenNnann 109 

-xi - 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BAB VII 


BAB VIII 
A. 


B. 


GAYA BAHASA... 111 
CAPAIAN BELAJAR (LEARNING OUTCOME) 
KOMPETENSI TERKAIT DENGAN KKNI ........... 111 
MATERI (sases sen rewonnadi nenas nenen gan Nan bunga senainnan 111 
1 Hakikat Gaya Bahasa dalam Karya 

PIKSI 2551357455 02ntinsinset antastlnatnanonan Eee ia 111 
2. Jenis-jenis Gaya Bahasa dalam 

Kafya: FiKSI woo viseiinsnsnssonawsnnasanenns 112 
5. Fungsi Gaya Bahasa dalam Karya 

PIKSI neo Bau 114 
4. Hubungan Gaya Bahasa dengan 

Unsur Cerita Lain ............a 115 
5. Format Inventarisasi Penentuan 

Gaya Bahasa.............ooooo 115 
SIMPULAN, a12 22015 ndnsedosahenisenns rana tansenans asa 115 
RANCANGAN TUGAS... 116 
1 Tujuan Pemberian Tugas................... 116 
2. Uraian TUGAS we ioibd0e tan names snnsnasn amanda 116 
3. YUAKTAN.core ses ssnnn sana vas Kanan sana sanusan sunan 117 
4 Kriteria Penilaian..............o 117 
5 Rubrik Penilaian untuk Laporan 

BACAAN sis esnswen sensasi sesanae sana nana senanaen 117 
PENDEKATAN ANALISIS FIKSI .........oo 119 
CAPAIAN BELAJAR (LEARNING OUTCOME) 
KOMPETENSI TERKAIT DENGAN KKNI ........... 119 
MATERI asa io sono 10n010nssnnssnnnnanann penannenanannnnnasan 119 
1 Pendekatan Analisis Fiksi ..................... 119 
2 Pendekatan objektif .......................... 120 
3. Pendekatan ekspresif ......................... 129 
4. Pendekatan mimesis............. 152 
5 Pendekatan pragmatis................ 1354 
6 Pendekatan Interdisipliner Fiksi ............ 137 
SIMPULAN. ......cococoooWooocoococennanananaaan 140 

- xii - 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


1 Tujuan Pemberian Tugas...................... 141 
2. Uraian TUGAS ...........ooooooeknaa 141 
3. JUNAFAN send aae anatara hasan 142 
4 Kriteria Penilaian .............J 142 
5 Rubrik Penilaian untuk Laporan 
BACAAN. sensus insta kinasus esa dark edan gan mna Pedia 142 
BAB IX ANALISIS FIKSI TINJAUAN STRUKTUKAL......... 144 
A. Tentang Novel... 144 
B. Sinopsis NOVEL wine 144 
Cc. Analisis NOVEl ...........oooooo Woo 148 
1. ATUT/PNOL 4 hd2hxash02 0 nnn tenan daa ma namun bas Wahala 148 
2. Tokoh dan Penokohan............J.. 150 
3. Latar GEFItA saos sen san tum aaaaksn 155 
4. Sudut Pandang ...........o 154 
5. Tema dan Amanat... 155 
6. Gaya Bahasa ............ooooo. 155 
DAFTAR RUJUKAN Wo.»o1 osn sannsnnnnan vena anna nnknnana nan ann 162 
BIODATA. PENULIS Kenek naakann nanda 164 
- xili - 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BABI 
HAKIKAT PROSA FIKSI 


A. CAPAIAN BELAJAR (LEARNING  OUTCOME) 
KOMPETENSI TERKAIT DENGAN KKNI 


Mahasiswa mampu menyimpulkan pendapat ahli 
tentang hakikat prosa fiksi: pengertian apresiasi dan prosa 
fiksi, aspek/ciri penanda prosa fiksi, perbedaan fiksi dengan 
nonfiksi, jenis-jenis fiksi, fungsi fiksi, dan unsur pembangun 
fiksi. 


B.  MATERI 


Materi perkuliahan yang relevan dengan bahan kajian 
hakikat prosa fiksi adalah pengertian apresiasi dan prosa 
fiksi, aspek/ciri penanda prosa fiksi, perbedaan fiksi dengan 
nonfiksi, fungsi fiksi, dan unsur pembangun fiksi. 

1. Pengertian Apresiasi dan Prosa Fiksi 
a. Pengertian Apresiasi 

Apresiasi adalah menikmati, menghayati dan 
merasakan suatu objek atau karya, mencermati karya dengan 
mengerti dan peka terhadap segi-segi estetiknya, sehingga 
mampu menikmati dan memaknai karya-karya tersebut 
dengan semestinya. S.E. Effendi mengungkapkan bahwa 
apresiasi adalah mengenali karya sehingga menumbuhkan 
pengertian, penghargaan, kepekaan untuk mencermati 
kelebihan dan kekurangan terhadap karya. Mengapresiasi 
adalah berusaha mengerti tentang karya dan menjadi peka 


-1 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


terhadap segi-segi di dalamnya, sehingga secara sadar 
mampu menikmati dan menilai karya dengan semestinya. 

Apresiasi sastra adalah kegiatan menggauli karya sastra 
dengan sungguh-sungguh sehingga tumbuh pengertian, 
penghargaan, kepekaan pikiran kritis, dan kepekaan yang 
baik terhadap karya sastra (Effendi, 1973). Dengan kata lain, 
apresiasi sastra adalah upaya memahami karya sastra, yaitu 
bagaimana cara untuk dapat mengerti sebuah karya sastra 
dan mengetahui makna dan strukturnya. 

Pengertian berarti membantu menerjemahkan tema 
karya fiksi berdasarkan pengalaman dan kemampuan dalam 
menikmati karya seni. Apresiasi prosa fiksi, meliputi 
persepsi, pengetahuan, pengertian, analisis, dan penilaian. 
(a) Persepsi merupakan kegiatan mengenal bentuk-bentuk 
prosa fiksi baik tradisional maupun modern. Pada kegiatan 
persepsi kita dapat mengarahkan dan meningkatkan 
kemampuan dengan mengidentifikasi bentuk prosa fiksi. (b) 
Pengetahuan merupakan bentuk pemberian pengetahuan 
sebagai dasar dalam mengapresiasi baik tentang sejarah 
karya fiksi yang diperkenalkan, maupun istilah-istilah yang 
biasa digunakan. (c) Pengertian membantu menerjemahkan 
tema berdasarkan pengalaman dan kemampuan dalam 
menikmati seni. (d) Analisis merupakan kegiatan 
mendeskripsikan karya fiksi yang sedang dipelajari dan 
menafsirkan objek yang diapresiasi. (e) Penilaian merupakan 
penilaian terhadap karya fiksi yang diapresiasi, baik secara 
subyektif maupun obyektif. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka langkah yang 
harus dilakukan untuk memahami karya sastra meliputi tiga 


pa 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


hal, yaitu interpretasi/penafsiran, analisis/penguraian, dan 
evaluasi/penilai-an. Penafsiran adalah upaya memahami 
karya sastra dengan memberikan tafsiran berdasarkan sifat- 
sifat karya itu atau menjelaskan arti karya yang bermediakan 
bahasa itu pada aspek jenis karya, unsur-unsur, struktur, 
tema, dan efek-efeknya. Analisis adalah penguraian karya 
sastra atas bagian-bagian atau norma-normanya yang 
meliputi semua elemen pembangun fiksi seperti plot, tokoh, 
tema, sudut pandang, dan gaya bahasa. Penilaian adalah 
usaha menentukan kadar keberhasilan atau keindahan suatu 
karya sastra dengan adanya wawasan estetika (Sayuti, 
2000:3—7). 

Menurut Soedarso (1987) ada tiga pendekatan dalam 
melakukan apresiasi yaitu pendekatan aplikatif, pendekatan 
kesejarahan, pendekatan problematik. (a) Pendekatan 
aplikatif adalah pendekatan dengan cara melakukan sendiri 
macam-macam kegiatan seni. (b) Pendekatan kesejarahan 
adalah pendekatan dengan cara menganalisis dari sisi 
periodisasi dan asal usulnya. (c) Pendekatan problematik 
adalah pendekatan dengan cara memahami permasalahan di 
dalam seni. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam 
mengapresiasi karya prosa hal yang dilakukan adalah 
persepsi, pengetahuan, pengertian, analisis, dan penilaian. 
Untuk proses ini pun dapat digunakan berbagai pendekatan, 
yaitu aplikatif, kesejarahan, dan problematik. Pendekatan 
yang digunakan harus sesuai dengan tujuan apresiasi yang 
dilakukan, misalnya jika apresiasi dilakukan untuk 
mengetahui sejarah karya sastra ataupun peristiwa sejarah 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


yang disajikan dalam karya sastra, maka dapat digunakan 
pendekatan kesejarahan. 
b. Pengertian Prosa Fiksi 

Semi (2008:76) mengatakan bahwa fiksi merupakan 
jenis narasi literer dan berupa cerita rekaan. Fiksi 
merupakan cerita rekaan karena yang diceritakan adalah 
peristiwa kehidupan yang pada dasarnya merupakan 
peristiwa kehidupan hasil rekaan pengarang yang realitasnya 
tidak terlalu dipersoalkan. Jika seorang pengarang menulis 
karya sastra bertolak dari kehidupan sehari-hari, maka 
pembaca tidak akan menemui peristiwa itu persis sama 
dengan yang diceritakan pengarang. 

Krismarsanti (2009: 1) menyatakan bahwa fiksi adalah 
karangan yang berisi kisahan atau cerita yang dibuat 
berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang. Fiksi 
berusaha menghidupkan perasaan atau menggugah emosi 
pembacanya melalui kata-kata yang digunakan dan pesan 
yang ingin disampaikan oleh pengarang. 

Fiksi berasal dari fiction yang berarti rekaan, khayalan. 
Cabang sastra yang tergolong prosa fiksi adalah cerpen, 
novel, dan roman. Istilah lain tentang fiksi adalah cerita 
rekaan. Menurut Thani Ahmad, cerita rekaan adalah sebuah 
tulisan naratif yang timbul dari imajinasi pengarang dan 
tidak mementingkan segi fakta sejarah. Tarigan menyatakan 
bahwa fiksi adalah suatu cerita yang disusun secara 
imajinatif. 

Prosa merupakan karangan bebas — yang 
mengekspresikan pengalaman batin pengarang mengenai 
masalah kehidupan dalam bentuk dan isi yang harmonis 


Am 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


yang menimbulkan kesan estetik. Bentuk merupakan alat 
yang dipakai pengarang untuk mengekspresikan pikiran dan 
perasaannya, seperti bahasa dan gaya bahasa yang 
menimbulkan kesan estetik, bentuk disebut juga teknik 
sastra. Isi merupakan segala yang hendak diungkapkan 
pengarang berupa pemikiran, ide-ide, cita-cita, tafsiran 
peristiwa-peristiwa kehidupan, dan lain-lain. 


2. Aspek/Ciri Penanda Prosa Fiksi 

Fiksi sebagai bagian dari karya sastra, menurut 
Luxemburg (1984) memiliki ciri pragmatik, sintaksis, dan 
semantik. Secara pragmatik menyangkut perbuatan, 
ungkapan bahasa pembicara dalam konteks sosial tertentu 
dalam satu kesatuan. Secara sintaksis, unsur-unsur bahasa 
yang digunakan memperlihatkan suatu pertautan. Secara 
semantik merupakan tema yang berfungsi merumuskan 
makna simbolik unsur-unsur bahasa teks, temanya bisa saja 
implisit atau eksplisit. 

Dengan kata lain, cerita yang disajikan dalam bentuk 
karya fiksi haruslah mencerminkan konteks sosial tertentu, 
terjadi dalam konteks kehidupan yang secara alamiah 
ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, menggunakan 
bahasa yang mengandung imajinasi/bermakna konotasi, dan 
dalam penyajiannya haruslah mengandung pesan-pesan 
moral yang secara implisit ataupun eksplisit bisa ditafsirkan 
oleh pembaca. 

Semi (2008: 77-78) mengatakan bahwa karya fiksi 
mengandung beberapa aspek atau ciri penanda yaitu adanya 
unsur cerita, situasi bahasa teks fiksi tidak homogen, adanya 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


peristiwa yang diceritakan, dan susunan peristiwa yang 
disusun secara kronologis. Fiksi merupakan cerita tentang 
kehidupan manusia yang bersifat fiktif karena hanya berupa 
rekaan pengarang. Gaya penceritaan pengarang bersifat 
tidak homogen, pengarang atau pencerita tidak harus dia 
yang bertutur, tetapi memberikan kesempatan kepada 
penutur sekunder untuk bercerita sehingga menghasilkan 
dialog. Cerita yang disajikan dalam fiksi berupa cerita fiktif, 
apabila memiliki kesamaan dengan realita, itu hanya 
kebetulan belaka. Dalam menyajikan cerita biasanya 
disajikan dengan urutan kronologis sehingga meng- 
gambarkan konflik dan rasa ingin tahu pembaca. 

Ciri utama prosa fiksi sehingga dapat dibedakan 
dengan drama dan puisi adalah aspek naratif. Dengan 
adanya aspek naratif ini menghasilkan gaya penceritaan yang 
beragam antar masing-masing pengarang. Aspek naratif ini 
tidak hanya bertumpu kepada pencerita sebagai pembicara 
primer, tetapi juga diberikan kesempatan kepada pembicara 
sekunder seperti tokoh-tokoh untuk bercerita. Sebagai aspek 
naratif, fiksi juga mengandung cerita yang bersifat fiktif dan 
disajikan secara kronologis. Meskipun cerita fiksi bersifat 
fiktif, tetap tidak boleh terasa ganjil dan berbeda dengan 
peristiwa yang umumnya dialami manusia secara realitas. 
Supaya menggambarkan konflik, maka harus disajikan 
secara kronologis. Apabila cerita tidak disajikan secara 
kronologis, maka ia akan kehilangan bentuk sebagai cerita 
naratif. 

Krismarsanti (20091) menyatakan bahwa bahasa fiksi 
merupakan kisah rekaan dengan bahasa yang mengandung 


6- 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


makna denotatif dan konotatif. Fiksi dipengaruhi oleh 
subjektivitas pengarangnya sehingga mampu menggugah 
perasaan dan membangkitkan emosi pembacanya. 
Walaupun fiksi merupakan kisah rekaan, tidak boleh dibuat 
sembarangan. Tema, penokohan, plot, latar, dan 
permasalahan harus diperhatikan. Pengarang dapat dengan 
bebas menuliskan sesuatu untuk menyampaikan pesan 
kepada pembaca dan pembaca pun dapat dengan bebas 
menerjemahkan makna yang terkandung dalam fiksi. Oleh 
karena itu, fiksi memiliki tafsiran yang beragam atau 
menimbulkan bermacam-macam makna. 


3. Perbedaan Fiksi dengan Nonfiksi 
Fiksi dan nonfiksi sama-sama berbentuk naratif, akan 
tetapi keduanya memiliki perbedaan. Krismarsanti (2009:7) 
menyatakan fiksi dan nonfiksi berbeda dari segi isi, bentuk, 
dan bahasa yang digunakan. Perbedaan karangan fiksi dan 
nonfiksi dapat dilihat pada tabel berikut ini. 


No Karangan Fiksi Karangan Nonfiksi 

1 | Fiksi ditulis berdasarkan Nonfiksi dibuat berdasarkan 
imajinasi pengarang dan fakta, realitas, atau hal-hal 
bersifat fiktif yang benar-benar terjadi 

dalam kehidupan sehari- 
hari. 

2 | Fiksi dapat berbentuk Nonfiksi dapat berbentuk 
cerita pendek (cerpen), esai, feature, kolom, artikel, 
novel, roman, novelet, dan | resensi, dan opini 
cerita bersambung 
(cerbung). 


“4 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


No Karangan Fiksi Karangan Nonfiksi 

3 | Fiksi dipengaruhi oleh Nonfiksi berusaha mencapai 
subjektivitas pengarang, taraf objektivitas yang tinggi, 
fiksi berusaha menggugah | berusaha menarik, dan 
perasaan dan menggugah nalar (pikiran) 
membangkitkan emosi pembaca. 
pembaca. 

4 | Bahasa karangan fiksi Bahasa nonfiksi bersifat 
bersifat konotatif dan denotatif dan menunjuk 
denotatif dan sangat pada pengertian yang sudah 
mungkin menimbulkan terbatas sehingga tidak 
tafsiran yang beragam. bermakna ganda. 


Berdasarkan tabel di atas, bahwa pada hakikatnya baik 
fiksi maupun nonfiksi bersumber dari kehidupan sehari-hari. 
berbeda. Fiksi 
mengandung fakta dan peristiwa-peristiwa sejarah yang 


hanya saja cara penyajiannya saja 
terjadi dalam kehidupan yang dibumbui oleh imajinasi 
pengarang. Fakta ataupun peristiwa sejarah yang disajikan 
pengarang dalam karya fiksi tidak persis sama dengan yang 
terjadi dalam kehidupan sehari-hari baik nama, tempat, 
maupun kronologi peristiwanya. Fakta dan peristiwa 
kehidupan hanya dijadikan sebagai sumber penceritaan saja 
oleh pengarang. Fakta dan peristiwa kehidupan yang 
dibumbui dengan imajinasi pengarang itu dapat ditemukan 
dalam bentuk cerpen, novel, roman, novelet, dan cerita 
bersambung. Dalam menyajikan peristiwa kehidupan sangat 
ditonjolkan subjektivitas pengarang. Pengarang tidak terikat 
dengan penerimaan pembaca. Pengarang bebas berimajinasi 
sesuai gaya dan ciri khas yang dimilikinya. Bahasa yang 


digunakan pengarang bisa saja bermakna konotatif dan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


denotatif. Oleh karena itu, pembaca dapat menafsirkan 
cerita dengan cara yang berbeda-beda sesuai pengetahuan 
dan pengalaman yang dimiliki oleh pembaca. 

Berbeda dengan nonfiksi, fakta dan peristiwa 
kehidupan disajikan apa adanya sesuai yang terjadi dalam 
kehidupan. fakta dan peristiwa sejarah disajikan secara jelas, 
akurat, dan secara faktual dalam bentuk esai, feature, kolom, 
artikel, resensi, dan opini. Dalam menyajikan fakta dan 
peristiwa kehidupan harus diperhatikan penerimaan 
pembaca. Bahasa yang digunakan pun haruslah masuk akal, 
logis, dan bisa dipahami oleh pembaca. 


4. Bentuk-bentuk Prosa Fiksi 

Bentuk-bentuk prosa fiksi dapat dibedakan menjadi 
empat bentuk, yaitu cerpen, roman, novel, dan novelet. 
Cerpen adalah suatu cerita yang melukiskan suatu peristiwa 
(kejadian) yang menyangkut persoalan jiwa/kehidupan 
manusia. Menurut Jasin (1959: 36—41) roman merupakan 
cerita yang melingkupi seluruh kehidupan tokoh, pelaku- 
pelakunya dilukiskan dari kecilnya hingga matinya, dari 
ayunan hingga ke kubur. Novel merupakan suatu karangan 
yang menceritakan suatu kejadian yang luar biasa dari tokoh 
cerita, kejadian-kejadian itu menimbulkan pergolakan batin 
yang mengubah perjalanan nasib tokohnya. Novelet 
merupakan bentuk novel yang lebih terbatas, secara umum 
novelet sama dengan novel tetapi memiliki keterbatasan dari 
segi jumlah halaman. 

Pendapat lain mengatakan bahwa novel dan roman 
berbeda dari segi kedalaman cerita. Tokoh roman tidak 


49 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


selalu diceritakan sampai meninggal ada juga yang masih 
terus hidup. Roman adalah cerita fiksi yang melukiskan 
kronik kehidupan tokoh-tokoh yang rinci dan mendalam, 
sedangkan novel adalah cerita fiksi yang melukiskan suatu 
peristiwa yang luar biasa dari kehidupan tokoh cerita, 
peristiwa itu menimbulkan krisis/pergolakan batin yang 
mengubah nasibnya. 

Badudu (1977: 42—45) mengatakan bahwa roman 
dapat dibedakan atas roman bertenden, roman sejarah, 
roman psikologi, roman kemasyarakatan, roman adat, dan 
roman detektif. 

a. Roman Bertenden 

Roman bertenden merupakan suatu roman yang dalam 
kisahnya menunjukkan keganjilan dan kepincangan- 
kepincangan dalam kehidupan suatu masyarakat dengan 
tujuan untuk memperbaikinya. Misalnya roman Siti Nurbaya 
karya Marah Rusli. Roman ini menceritakan adat istiadat 
Minangkabau pada masanya dengan berbagai dampak 
negatif dan positif yang dikandungnya. Marah Rusli 
berusaha mengoreksi dan memperbaiki kepincangan- 
kepincangan dalam adat seperti kawin paksa. 

b. Roman Sejarah 

Roman sejarah merupakan suatu roman yang 
melukiskan kehidupan tokoh-tokoh cerita dalam suatu masa 
sejarah. Roman sejarah ada yang menekankan pelukisan 
unsur-unsur dan peristiwa sejarahnya saja seperti 
Hulubalang Raja karya Nur Sutan Iskandar yang 
menceritakan tentang kedatangan orang-orang Belanda ke 
daerah Pesisir Sumatera Barat sekitar tahun 1665—1668. 


10- 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Roman sejarah ada juga yang menekan tokoh utama yang 
diambil dari seorang tokoh sejarah, dengan imajinasi 
pengarang dikisahkan pengalaman hidup tokoh, seperti 
sikap, cita-cita, perjuangan hidup, keadaan rumah tangga 
dari tokoh cerita dalam suatu masa sejarah. 
c. Roman Psikologi 
Roman psikologi adalah suatu roman yang 
menceritakan keadaan jiwa, perilaku, dan perjuangan tokoh- 
tokoh cerita berdasarkan tinjauan psikologi atau ilmu jiwa. 
Misalnya Atheis karya Achadiat Karta Miharja yang 
menyoroti pemikiran dan sepak terjang tokoh Hasan sebagai 
penganut Islam yang fanatik dalam menghadapi pemikiran 
dan tindak tanduk Rusli, Anwar, dan Tini yang berpaham 
Marxis. Perkembangan jiwa Hasan dengan segala konflik 
batinnya dilukiskan secara gamblang oleh pengarang. 
d. Roman Detektif 
Roman detektif adalah suatu roman yang 
menceritakan tokoh cerita yang berperan sebagai detektif. 
Roman ini mengajak pembaca untuk memeras otaknya 
untuk memikirkan akibat dan kesudahan cerita. Misalnya 
Mencari Pencuri Anak Perawan karya Suman Hasibuan yang 
menceritakan tentang Tokoh Sir Jon yang berjiwa detektif 
untuk merebut kembali tunangannya Nona dari Taro yang 
memiliki tipu muslihat mempengaruhi orangtua Nona 
dengan kekayaannya, Sir Jon berhasil melarikan si Nona dari 
tangan Taro. Mereka menikah dan hidup bahagia. 
e. Roman Perjuangan 
Roman perjuangan merupakan suatu roman yang 
menggambarkan suasana peperangan dan perjuangan yang 


-11 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


dialami tokoh-tokoh cerita dalam mencapai cita-cita atau 
mempertahankan kemerdekaan bangsa dan negerinya. 
Misalnya Keluarga Gerilya karya Pramoedya Ananta Toer 
yang menceritakan tentang tokoh Samaan yang berjuang 
untuk kemerdekaan negaranya mengalami pahit getir 
peperangan dan menderita karena semua keluarganya 
menjadi korban kekejaman dan kekejian Belanda, adiknya 
Salamah diperkosa, ibunya gila, rumahnya terbakar, dan 
Samaan gugur di medan perang. 
f. Roman Sosial atau Roman Masyarakat 

Roman sosial atau roman masyarakat merupakan 
suatu roman yang melukiskan kehidupan tokoh-tokoh cerita 
dalam suatu lapisan sosial masyarakat tertentu dengan 
berbagai suka dan derita yang mereka alami. Misalnya Katak 
Hendak Jadi Lembu karya Nur Sutan Iskandar yang 
menceritakan kisah Surya seorang pegawai negeri (priyayi) 
dengan latar daerah Periangan pada zaman Belanda. Tokoh 
ingin hidup berlebih-lebihan seperti orang kebanyakan yang 
ada di sekitarnya, ia memikul beban kehidupan ekonomi 
yang berat, gali lobang tutup lobang demi status sosial. 


Novel dapat dibedakan atas novel populer, novel 
literer (sastra/serius), novel picisan, novel absurd, dan novel 
horor. 

a. Novel Populer 

Novel populer merupakan cerita yang menyuguhkan 
problema kehidupan yang berkisar pada cinta asmara yang 
simpel dan bertujuan hiburan. Sastra populer atau sastra pop 
dibuat dengan tujuan untuk hiburan dan komersial, 
misalnya Karmila karya Marga T, Cintaku di Kampus Biru 


12- 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


